SEPERTINYA DARI KECIL 

AKU SUDAH MENGERTI 

ADA YANG NAMANYA 
“HAL YANG BAGAIMANAPUN 
JUGA TAK AKAN BERHASIL’ 








PADAHAL 
MASIH ADA 
DUA SOAL 





SETELAH JAM 
PULANG SEKOLAH, 


AKU TIDAK PERNAH 
TERBAYANG DIRIKU INGIN 
SEPERTI TEMAN-TEMAN 
LAIN РЕКСІ BERMAIN 
SEPULANG SEKOLAH 
DENGAN GENGNYA. 





DUH... 
BISA TELAT 
LES 


MAU 
MAKAN 
TTEOKBOKKI 
DULU TERUS KE 
RUMAHKU, 
NGGAK? 





LAGIPULA AKU SUDAH 
PAHAM BAGAIMANAPUN 
JUGA AKU TIDAK BISA 
MELAKUKANNYA. 





WALAU ADA 
SESUATU YANG 


MENARIK PUN... 








...AKU PAHAM AKU TIDAK 
BISA MELAKUKANNYA, 
BAHKAN MEMIMPIKANNYA 
PUN TIDAK BOLEH. 


AKU HANYA HARUS 
FOKUS MENJADI 
NOMOR 1 DI SEKOLAH. 





IYA, IBU. 
AKU BARU DARI 
TOKO BUKU. 
SEKARANG 4 
ы) LAGI ΚΕ 
σσ κ. ΤΕΜΡΑΤ is. Á 


TAPI UNTUNGNYA 
AKU PANDAI BELAJAR 
ASAL BERUSAHA 
NILAIKU BISA JADI BAGUS. 





* RANKING DI KELAS-1 
* RANKING ANGKATAN-1 


SAAT MENERIMA 
NILAI YANG BAGUS, 
DARIPADA MERASA 

SENANG KARENA 

AKU BERHASIL... 











BAGUS. 
NANTI IBU 
AKAN KASIH 
TAHU AYAH 
TERUS KITA 
MAKAN BERSAMA 
DI LUAR YA. 


` ν 


AKU LEBIH PUAS 
KALAU ORANG TUAKU 
YANG SENANG. 








KAMU TAHU 
KAN NILAI WAKTU 
SMP ITU NGGAK 
TERLALU PENTING? 
SEKARANG YANG 
JAUH LEBIH PENTING 
ADALAH MENJAGA 
AGAR NILAIMU 
TERUS SEPERTI 


SEBENTAR 
LAGI GURU 
PRIVATNYA DATANG. 
KAMU KE KAMAR 
DAN BACA-BACA 
YANG AKAN 
DIPELAJARI 
DULU SANA. 





BAGI IBU RANKING 1 
ITU BUKAN GARIS 
AKHIRNYA, TAPI 
PERMULAANNYA. 





KARENA SEPERTINYA IBU 
AKAN SANGAT SENANG 
KALAU AKU BERUSAHA 
KERAS SETELAH ITU, 
MAKA AKU... 





CUMA BERUSAHA 
LEBIH KERAS LAGI. 





LALU DI HARI YANG NORMAL, 
SAAT AKU TERBANGUN DARI 


TIDURKU YANG CUMA SEBENTAR 
KARENA MENDENGAR 
BUNYI ALARM... 








AKU MERASA SANGAT 
KETAKUTAN DENGAN 
HARI BARU YANG AKAN 
DIMULAI LAGI... 





AKU TIDAK BISA 


MENGHENTIKAN 
AIR MATAKU. 





SEJAK SAAT ITU SEPERTINYA 
SETIAP HARI AKU MERASA 
DEPRESI. AKU HANYA INGIN 


TERUS TIDUR SAJA DAN TIDAK 
MAU BANGUN LAGI... 





PERLAHAN-LAHAN 
ITU MENJADI CERITA 
DI MASA DEPAN... 





...DI MANA AKU 
MENGERTI KALAU 


ITU ADALAH MATI. 





















SAMPAI SITU 
ADALAH JURNAL 
DARI HASIL 
KONSULTASI 
YANG ANDA 
TULIS DULU. 





SAAT ITU 
UMUR ANDA 
JUGA SAMA 
DENGAN 
ANAK ANDA 
SEKARANG 
KAN YA? 
/ 


LALU INI 
ADALAH 
JURNAL YANG 
DITULIS ANAK 


ANDA BEBERAPA 
LAMA SELAMA 2 


KONSULTASI 
N 





MENGEJUTKAN 
BUKAN? 
ISINYA ΜΙΒΙΡ. 


APA ANDA 
INGAT WAKTU 
ANDA MENULIS 

JURNAL INI? 



































...TENTU 
SAJA INGAT. 


BAGAIMANA 
BISA LUPA? 
DARIPADA | s 
BERATNYA Д 

TAS... 


N 





KING DI KELAS-2 
KING ANGKATAN-6 


LEBIH 
MENYAKITKAN 
BERAT DI HATI 
DAN PIKIRANKU 

SAAT ITU 


TR 





im 





...PADA 
AKHIRNYA 
KAMU MENJADI 
ORANG TUAMU 
SENDIR!... 
AGAK IRONIS 

BUKAN? ; 


TAPI DOKTER! 
WAKTU ITU SAYA 
MEMANG KESULITAN, 
TAPI ТЕКАМАМ ORANG 
TUA SAYA KEPADA 
SAYA ITU TIDAK / 

SALAH! - 





BERKATNYA 
SEKARANG SAYA 
| BISA HIDUP SENANG 
DENGAN DIHORMATI 
DAN DIAKUI DI 
MASYARAKAT! 


SAYA CUMA 


BERHARAP 
SEUNGHEE BISA 


HIDUP SEPERTI ITU. 
SEKARANG MEMANG 
BISA SEDIKIT SULIT, 
ÓN ΤΆΡΙΙΝΙ SEMUA DEMI 


, 6%. DEPANNYA! 
е 











DILIHAT 
BAGAIMANAPUN 
INI BUKAN DEMI 
KEINGINAN 


TAPI ITU 
KEHIDUPAN 
YANG SESUAI 
UNTUK KAMU 
SENDIRI IN 


APA... 
MAKSUDNYA? 





KAMU KAN 
TIDAK TAHU APAKAH 
ANAKMU BISA 
MENAHAN TEKANAN 
SEKUAT KAMU DULU. 





MALAH 
YAKIN SEKALI 
KALAU ANAKMU 
PASTI BISA 
MENGATASI 
SEMUANYA? 





TAPI 
BUKANKAH 
SEMUA IBU 

JUGA BEGITU? 
CUMA INGIN 
AGAR ANAKNYA 
JADI SUKSES...! 





SITUASI 
SEPERTI INI 
SEBENARNYA 
ADA PENJELASAN 
TEORI YANG COCOK, 
TAPI SEIRING ORANG 
HIDUP HAL INI TIDAK 
BISA DIMUNGKIRI. 


















KARENA 
BEGITULAH 
MENJADI 
ORANG TUA. 





KAMU HANYA 
PERLU LEBIH LAGI 
MEMPERHATIKAN 
ANAKMU DAN 
MEMELUKNYA. 


YA AMPUN- 
ITU MAH ORANG 


TUANYA YANG EGOIS. 
KALAU ANAKNYA 
SEDANG KESULITAN 
KENAPA IBUNYA BERPIKIR 
SAMPAI BEGITU? Д 

DASAR... TERLALU , 
EKSTRIM. L 








HALO? 
OH DOKTER~ 





















WAH, 
BENARKAH?! 
SAYA KIRA TIDAK 
BISA KARENA 
JANJINYA 
MUNDUR...! 


ΝΑ, RENCANANYA `S 
BULAN DEPAN 
TANGGAL 8. KATANYA 
MEMANG SEBAIKNYA 
KALAU DIA SUDAH BISA 
MERANGKAK DULU, 
TAPI MENURUT SAYA 
SEPERTINYA AKAN 
LEBIH ВАК KALAU 
DILAKUKAN 
DULUAN. 











HAHA 
IYA, TERIMA 
KASIH= 
KALAU BEGITU 
SAMPAI KETEMU 
DI SESINYA, 
DOK- 








